WikipediA 

Bahasa Ceska 


Bahasa Ceska (ba hasa Inggri s: Czech pengucapan bahasa 
Inggris: ['tj£k]; cestina pengucapan bahasa 

Ceko: ['tjsjcina]) adalah bagian dari bahasa Slavia 
Barat dengan sekitar 14 sampai 15 juta penutur asli yang 
tersebar di Ceko, Slowakia, Austria, Hongaria, Amerika 
Utara. Amerika Selatan dan Haiti; bahasa ini mempakan 
bahasa yang mayoritas digunakan di Republik Ceko dan 
mempakan bahasa lisan orang Republik Ceko di seluruh 
dunia. Bahasa ini dikenal sebagai Bohemian di Inggris 
hingga akhir abad ke-19. Bahasa Ceska serupa dengan 
bahasa Slowakia dan juga bahasa Polski maupun bahasa 
Sorbia karena bahasa-bahasa itu berasal dari suatu 
rumpun cabang yang sama. 


Fonem Bahasa Ceko 


Di bawah ini adalah representasi grafik daripada fonem- 
fonem bahasa Ceko: 

A, A, B, C, C, D, D, E, E, E, F, G, H, Ch, I, I, J, 
K, L, M, N, N, O, O P, R, R, S, S, T, T~ U, U, 
0, V, W, X, Y, Y, Z, Z ' 


Fonologi 


Bahasa Ceko seperti bahasa Slavik lainnya terkenal banyak memiliki kata-kata yang kelihatannya tidak ada 
vokalnya seperti: zmrzl (beku, zmrzlina = es), ztvrdl, scvrkl (rusak menjadi kecil), dan ctvrthrst 
(perkampungan). Tetapi mirip seperti misalkan dalam bahasa Sanskerta, konsonan r, /, y dan v berfungsi 
sebagai vokal. Oleh karena itu ada peribahasa dalam bahasa Ceko, "strc prst skrz krk" yang artinya kira-kira 
"masukkan jari dalam kerongkonganmu". Untuk mengucapkannya, huruf r berperan sebagai vokal, 
diucapkan "er" (sebagaimana dalam kata "seperti"). 

Lihat pula 

■ Daftar Bahasa 


Daftar isi 

Fonem Bahasa Ceko 
Fonologi 
Lihat pula 
Referensi 



Bahasa Ceska 

Cestina, Cesky jazyk 

Dituturkan di Republik Ceko 

AustriaW 


Kroasiatll 

SlowakiaM 

SerbiaW 

Wilayah 

Eropa Tengah 

Penutur 

12 juta (tidak tercantum 

bahasa 

tanggal) 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 

■ Balto-Slavia 


■ Slavia 


■ Slavia Barat 


■ Ceko-Slovak 


■ Bahasa Ceska 

Sistem 

Varian Ceko of Alfabet latin 

penulisan 

Status resmi 

Bahasa 

Ceko 

resmi di 

| Uni Eropa 

Diatur oleh 

Institusi Bahasa Republik 


Ceko 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

CS 

ISO 639-2 

cze (B) 

ces (T) 

ISO 639-3 

ces 


































Referensi 


1 a a b c d (| n gg r js) Perjanjian Bahasa Regional atau 
Minoritas di Eropa 



Wikipedia juga 
mempunyai edisi 
Bahasa Ceska 


Lihat informasi 
««.Mur. mengenai 

bahasa ceska di 
Wiktionary. 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Ceska&oldid=15301362" 


Halaman ini terakhir diubah pada 30 Juni 2019, pukul 15.50. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





















